Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Zakat Fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim di Hari Raya Idul 
Fitri. Jumlah sebesar 1 shaa’ dari kelebihan konsumsinya dan konsumsi 
keluarganya. 

Seorang Muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, istri dan 




